SERIAL  CERPEN  2 VERSI 


KISAH 

PEMBACA  TELAPAK  TANGAN 

PENYUSUN  & PENERJEMAH 

MUHAMMAD  MUJIANTO  AL-BATAWIE 
http://pustakalaka.wordpress.com 


o 


BAG 1.  CERPEN  BAHASA  ARAB  TANPA  HAROKAT 


Silakan  baca  cerita  pendek  berikut!  (Jika  belum  bisa,  silakan  baca  BAG  2 terlebih  dahulu) 


1 


BAG  2.  CERPEN  BAHASA  ARAB  BERHAROKAT  + TERJEMAH 


Hafalkan  mufrodat  yang  ada  pada  cerita  berikut  ini.  Perhatikan  pula  kedudukan  dari  setiap 

kata  yang  ada  di  dalam  cerita. 

osSJI 


PEMBACA  TELAPAK  TANGAN 

. <_a5^  j C AjoVjiJ ^ JjjlwUi-.|  ^y>  4jJj <_jlSsJl  (_gj ll  ^ 

L^-^  liLu^  <-c£“U  ;JjIjJI  C-->L?r!  .^1UjLL>-  lyps*-^  ciiLu  oLa  i aJ  <JLaS 


Seorang  pembaca  telapak  tangan  melewati  seorang  pengunjung  taman  dari  taman-taman 
umum.  Bersamanya  ada  sebuah  papan  yang  dia  menggambarkan  di  atas  papan  itu  sebuah 
gambar  telapak  tangan.  Dia  pun  kemudian  berkata  kepada  pengunjung  itu,  “ Berikan 
tanganmu,  sungguh  aku  akan  beritakan  kepadamu  tentang  masa  depan  hidupmu”. 
Pengunjung  taman  itupun  menjawab,  “Ini  tanganku,  perkara  gaib  apa  yang  engkau  lihat  di 

situ?” 


j£-\  UI  j (_aSs Jl  (_£j ll  LaJj^-I 

• JUi  j A^hS  ^y>  ^ . iJ-^uL  ld_^U  IjjLCu  LLyi  JiLc^ctUi  j cUL^jj  (JUidU  j cU»_JiP 

!^3jprl  o La 


Pembaca  telapak  tangan  itupun  kemudian  mengambil  tangan  si  pengunjung  seraya  berkata,” 
Wah,  sungguh  engkau  akan  menjadi  orang  besar.  Dan  engkau  akan  mendapatkan  kedudukan 
yang  tinggi.  Sebentar  lagi,  engkau  akan  bepergian  jauh  yang  menyenangkan.”  Kemudian  Si 
Pembaca  telapak  tangan  itupun  berhenti  bicara,  lalu  berkata, ”Berikan  bayaranku!” 


, o |j-9  La  J ^aJ  LuS^  I ^-L*J  Y &y>r  I U.  LJg.  c- 1 I i UJ  ; 4j  L>t  li 


^liUJ  ioaisJl  JU 


Si  pengunjung  itupun  kemudian  menjawab,  “Kenapa  aku  harus  memberimu  bayaran? 
Seandainya  engkau  memang  mengetahui  perkara  yang  gaib  -sebagaimana  yang  engkau 
katakan-  niscaya  engkau  tidak  akan  membaca  telapak  tanganku”. 


2 


Pembaca  telapak  tangan  itu  pun  berkata, ”Lho,  kenapa  bisa  begitu?” 


JjIjJl  J 15  j <; i j (_aSsJI  ..ijjLj  ;OL >r\ 

cj£ I jtfpf  :jji;  jJL-  j 4J1P  Al  jb>  iil  Jji-j  31^ 


Si  pengunjung  itupun  menjawab,  “Sebab  aku  tidak  punya  uang”.  Maka,  malulah  Si  Pembaca 
telapak  tangan  itu.  Dia  pun  kemudian  pergi  meninggalkan  Si  Pengunjung  itu.  Dan  berkatalah 
Si  Pengunjung  yang  cerdik  itu,  “Benarlah  apa  yang  dikatakan  oleh  Rasulullah  Shallallahu 
‘alaihi  wa  Sallam : Seandainya  aku  mengetahui  yang  gaib,  niscaya  aku  akan  memperbanyak 
berbuat  baik  dan  keburukan  tidak  akan  menimpaku.” 

SELESAI 


Sumber  kisah:  Fighul  Lughah  karya  Umar  Hubeis  & A Yazid,  Fa.  Pustaka  Progressif 
Surabaya,  Juni  1985,  Hal  14-15. 

CATATAN: 

Terjemahan  di  atas  adalah  terjemahan  bebas.  Jika  Anda  ingin  mengetahui  arti  dari  setiap  kata, 
silakan  buka  kamus.  Jik  menemui  kesulitan,  silakan  tanyakan  lewat  blog 
http://pustakalaka.wordpress.com 


DAPATKAN  CERITA  MENARIK 
LAINNYA  DI: 

http://pustakalaka.wordpress.com 


3 


